/22) 


Memulai Google- 


Layanan Gmail memang seolah-olah merupakan pintu gerbang 
untuk masuk ke berbagai layanan Google yang lain. Untuk me- 
mulai Google juga demikian. Jadi mula-mula, bukalah terlebih 
dahulu akun Gmail Anda. 


2.1 Registrasi Googlet 


Sekarang perhatikan apa yang tertera di sudut kiri atas halaman 
akun Gmail Anda. Di situ ada link bertuliskan #You, bukan? Nah, 
link tersebut adalah kunci untuk membuka halaman registrasi 
Google. 


Search Mail | | Search ihe Web | Honssatihcstons 


Geneaiher 


iv (Archive | Spam | Delete | | Ro tb || Movetow | Labetew | | Morew 


Gambar 2.1 Link You di sudut kiri atas halaman Gmail 


13 


Jika Anda menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa default 
di Gmail, maka link You tersebut akan tertulis Anda. Jika link 
tersebut diklik, Anda akan dibawa ke halaman registrasi Google 
seperti terlihat pada Gambar 2.2. 


esa 


(3 
PU 


(@ Lingkaran IRI Hangouts Seluler 
cara mudah untk buas bebaraahalden aesinetat 


Gambar 2.2 Halaman registrasi Google 


Pada formulir registrasi tersebut, isian Nama Depan dan Nama 
Belakang otomatis akan diisi sesuai dengan data yang ada di akun 
Gmail Anda. Anda tinggal menentukan opsi Jenis Kelamin dan 
mengupload foto profil Anda. 


Untuk menambahkan foto profil ke dalam akun Google: Anda, 
ikuti dua langkah mudah berikut: 


1. Klik link Tambahkan foto Anda hingga muncul kotak dialog 
seperti terlihat pada Gambar 2.3. 


2. Untuk menambahkan foto ke area yang tersedia, ada dua cara 
yang dapat digunakan: 


a. Melalui file manager, buka folder berisi foto-foto profil 
Anda. Klik dan tarik foto yang diinginkan lalu jatuhkan ke 
area tersebut. 


b. Klik tombol Pilih foto dari komputer Anda dan melalui 
kotak dialog File Upload (Gambar 2.4), pilih foto Anda. 


14 


Pilih foto profil 


Unggahan 
Foto Anda 
Foto Anda 
Kamera web 


Pin toto dan komputer Anda 


Gambar 2.3 Area untuk menambahkan foto profil 


KOKO 5» Uores » Pitu » 


Organize »  Newfolder 


“ic Favorites 3 Pictures library PENA Kedai 
HI Desktop Includes: 3 locations ' 
Ib Downloads 


SI ReontPocs 4 PICTURE 702) 


4 GA Libraries 


1) Documents 
di Music z 
BI Pictures Select afileto 


BI Videos Animal Animated GIF 
|» & Homegroup 


& Windows 7 (C) 
ca Collection (D:) Baloon 


ca Data (E) 
LI 


File name: 


Gambar 2.4 Kotak dialog File Upload 


Foto Anda akan ditampilkan pada area tersedia namun kemung- 
kinan besar masih perlu disunting. Perhatikan Gambar 2.5, di sana 
ditampilkan contoh foto profil yang masih perlu disunting. Area 
yang lebih terang menunjukkan hasil akhir foto profil Anda. 


Area yang terang tersebut bisa digeser maupun diubah ukurannya. 
Untuk menggeser area terang, masukkan mouse pointer ke area 
tersebut hingga berubah menjadi anak panah empat penjuru dan 
dalam keadaan tersebut, klik dan tarik area tersebut ke posisi yang 
dikehendaki. 


15 


Untuk mengubah ukuran area terang, arahkan mouse pointer ke 
salah satu sudut area terang, kemudian klik dan tarik sudut ter- 
sebut hingga mendapatkan ukuran yang dikehendaki. 


Pilih foto profil 


» 20112ipg 


has gambar Ii, seretarea Gibewah, lalu KI Tetapkan sebaga 'oto roti 


Gambar 2.5 Penyuntingan foto profil 


Anda juga bisa melakukan rotasi foto dengan mengklik tombol- 
tombol kecil yang tersedia di sudut kanan atas foto. Jika diper- 
lukan, Anda juga bisa menyunting foto dengan fitur yang lebih 
lengkap dengan cara mengklik Edit foto. Namun fitur penyun- 
tingan foto yang lebih lengkap ini tidak akan dibahas di sini karena 
akan menyimpang terlalu jauh. 


Jika sudah selesai, klik tombol Tetapkan sebagai foto profil. 


Lalu perhatikan pula bahwa ada opsi Google dapat menggunakan 
informasi saya untuk mempersonalisasi konten dan iklan di situs 
web non-Google. Intinya, fitur ini akan mempelajari aktivitas Anda 
saat bermain Google- dan nantinya akan menampilkan konten 
dan iklan sesuai dengan aktivitas Anda tersebut. 


Terakhir, klik tombol Gabung untuk mulai menggunakan Google--. 


2.2 Menambahkan Teman 


Saat pertama kali memulai penggunaan Google, sudah tentu 
Anda belum memiliki teman di Google-. Kalau demikian, tentu 


16 


halaman Google- Anda tidak akan ada isinya, karena pengisi 
konten adalah teman-teman Google- Anda. 


Pengembang Google# tentu menyadari hal ini, karena itu mereka 
menawarkan fitur pencarian teman sebagai langkah awal ketika 
pengguna pertama kali masuk ke Google-. 


Bagaimana caranya? Pengguna Google- menduga, Anda tentunya 
memiliki database alamat e-mail teman dan relasi Anda di akun e- 
mail yang Anda miliki, seperti akun Yahoo, Hotmail, dan tentunya 
Gmail. Dengan melacak database tersebut, Google bisa menam- 
pilkan daftar teman atau relasi Anda untuk ditambahkan sebagai 
teman Google-. 


Menemukan orang yang Anda kenal di Google 
Dengan menyambungkan situs, kami dapat membantu Anda menemukan orang yang Anda kenal di Google-: 


Gambar 2.6 Fitur pencarian teman 


Untuk itu, Google perlu minta izin terlebih dahulu kepada Anda 
untuk bisa melacak daftar alamat e-mail teman atau relasi Anda. 
Jika Anda menjumpai kotak dialog seperti terlihat pada Gambar 
2.6, klik salah satu tombol Temukan orang pada akun e-mail yang 
Anda miliki. Kemudian masukkan username dan password Anda 
di akun e-mail tersebut. 


Connect Google to Messenger 


Ilow you to Windows LiveID 


Gambar 2.7 Memasukkan username dan password 


17 


Google kemudian akan menampilkan hasil pelacakan dan Anda 
bisa langsung memilih teman untuk dijadikan teman di Google--. 


Google 


Menambahkan orang yang Anda kenal ke lingkaran 
Saat Anda monambahkan sosoorang ko ingkaran, Anda dapat mulai saling bx 


Gambar 2.8 Daftar teman yang ditemukan dan ditampilkan 
Google 


Jika daftar teman yang ada di sana sudah memiliki foto profil 
(bukan gambar default), bisa dipastikan teman Anda tersebut 
sudah memiliki akun Google-. 


Untuk menambahkan teman, klik tombol Tambahkan ke ling- 
karan. Dengan mengklik tombol tersebut, akan muncul daftar 
lingkaran seperti terlihat pada Gambar 2.9. Anda bisa mema- 
sukkan teman Anda ke dalam salah satu lingkaran tersebut. Apa 
itu lingkaran? Akan saya bahas belakangan di Subbab 3.2. 


Saat memasukkan teman ke dalam salah satu daftar lingkaran, 
sebuah petunjuk seperti terlihat pada Gambar 2.10 akan ditam- 
pilkan. Anda bisa membaca petunjuk tersebut dan mengklik 
tombol Oke, mengerti jika sudah selesai. 


Secara default, ada empat lingkaran yang tersedia, yaitu teman, 
keluarga, kenalan, dan mengikuti. Anda bisa saja menambahkan 
lingkaran itu sesuai keperluan, tetapi hal tersebut belum akan 
dibahas di sini. 


Google 


Menambahkan orang yang Anda Kenal ke lingkaran 


Google 


Menambahkan orang yang Anda kenal ke lingkaran 


Gambar 2.10 Petunjuk mengenai lingkaran 


Setelah selesai menambahkan teman, klik tombol Lanjutkan. 
Berikutnya Google# akan menawarkan kepada Anda apakah Anda 
bersedia menambahkan tokoh yang menarik atau terkenal ke 
dalam lingkaran Anda. Jika ada yang Anda suka, silakan tam- 
bahkan ke dalam lingkaran seperti halnya menambahkan teman 
seperti dibahas sebelumnya. Jika sudah selesai, klik tombol Tun- 
taskan. 


19 


lean Tomat box yankurBgmsicom “TE Memusi Google: “Tel — cm 


(@ja | seoglecom| htp5//ptusgoogle.comvu/D/Gettrts/ low 1d || - koEtie manager Ala 
Google 


Ikuti pos publik dari tokoh yang menarik dan terkenal. 


Tembakan selebrt,jumalis, fatografr, Ban yang sin ka lingkaran Anda untuk melihat apa yang mereka bagikan secara publik 


Pilihan 


Gambar 2.11 Daftar orang yang menarik atau terkenal 


Apabila orang yang Anda tambahkan ke dalam lingkaran Anda 
masih terlalu sedikit, Google sekali lagi akan menanyakan ke- 
pada Anda apakah teman yang Anda tambahkan tersebut benar- 
benar sudah cukup. Jika untuk sementara Anda sudah yakin, 
silakan klik tombol Tetap lanjutkan. Daftar teman bisa ditambah- 
kan pada kesempatan lain. 


Anda mungkin sendirian... 


Anda belum menambahkan banyak orang ke lingkaran, jadi Anda mungkin 
tidak akan melihat banyak pembaruan di Google#-. Ingin kembali dan 
menambahkan beberapa orang lagi? 


Tetap lanjutkan Tambahkan lebih banyak orang 


Gambar 2.12 Pertanyaan dari Google- 


Setelah melalui seluruh prosedur tersebut, Anda akan dibawa ke 
halaman Google- seperti terlihat pada Gambar 2.13. Lagi-lagi, bila 
jumlah orang di lingkaran Anda masih sedikit, akan muncul tom- 
bol Temukan orang. Klik tombol tersebut untuk mendapatkan 
rekomendasi dari Google- mengenai orang yang mungkin bisa di- 
jadikan teman. 


20 


Gambar 2.13 Tampilan Google 


Perhatikan baik-baik bahwa kini jika Anda login ke Gmail, link di 
sudut kiri atas tidak lagi tertulis “You atau #Anda, tetapi -Inama 
depan Anda). Jadi pada akun Gmail saya, link tersebut akan ter- 
tulis -Yahya. 


2.3 Post/Pos Pertama 


Nah, setelah masuk ke halaman Googles#, tentu Anda tidak sabar 
untuk mencobanya, bukan? 


Baiklah, cobalah untuk mengirimkan post/pos pertama Anda. Di 
bawah teks Stream atau Aliran ada kotak teks yang bisa di- 
gunakan untuk mengetikkan buah pikiran Anda. 


Ketikkan apa yang Anda pikirkan di sana, lalu klik tombol Share 
atau Bagikan. Saat tombol tersebut diklik, akan muncul daftar 
menu seperti terlihat pada Gambar 2.14. 


Menu tersebut berisi daftar lingkaran yang Anda miliki. Pilih salah 
satu lingkaran agar post/pos tersebut hanya bisa dibaca oleh 
orang yang berada di lingkaran terpilih atau pilih Publik agar 
post/pos bisa dibaca oleh semua orang. Daftar lingkaran terpilih 
nantinya akan tertulis di bagian bawah kotak teks tempat Anda 
menuliskan buah pikiran Anda. Jika masih hendak menambahkan 
lingkaran lain, klik link Tambahkan lebih banyak orang. 


21 


Teman 
Keluarga 
Kenalan 


Mengikuti 


Lingkaran Anda 
Lingkaran diperluas 


Publik 


Gambar 2.14 Menu tombol Bagikan 


Aliran 


Pos pertamaku di Google 


4 Tambahkan lebih banyak orang 


Gambar 2.15 Daftar lingkaran di bagian bawah kotak teks 


Setelah melewati prosedur-prosedur di atas, klik tombol Bagikan 
untuk membagikan post/pos Anda. 


2.4 Membuka Kembali Google 


Untuk membuka kembali Googlew, caranya relatif mudah. Cukup 
buka Gmail atau pada dasarnya seluruh layanan Google yang lain, 
lalu klik link (nama Anda) yang ada di sudut kiri atas halaman. 
Bisa juga dengan langsung mengetikkan plus.google.com di ba- 
gian address browser. 


22 


